WikipediA 

Bahasa Dusun Deyah 


Bahasa Dusun Deyah [dun] atau Dusun Deah (Deah, 
Dejah) adalah bahasa yang dituturkan suku Dayak Dusun 
Deyah di daerah kecamatan Upau dan kecamatan Muara 
Uya, Tabalong, Kalimantan Selatan.M 2 ! 

■ Kelas: Austronesia, Melayu-Polinesia, Barito 
Timur- Tengah - Selatan . 

■ Dialek: Bayan, Dusun Malang. Paling dekat 
dengan Ma'anyan , Paku, Dusun W itu, Malagasi. 

■ Penutur: 20.000 orang. 

Bahasa Dusun Deyah memiliki kesamaan leksikal 90% 
antara Bahasa Dusun Malang dan Bahasa Dusun Bayan. 



m 


Bahasa Dusun Deyah 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Kalimantan Selatan (Indonesia) 

Penutur 

20.000 (Wurm dan Hattori, 

bahasa 

1981) (tidak tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 

■ Barito Raya 

■ Barito Timur 

■ Barito Tengah-Timur 

■ Barito Tengah 

■ Bahasa Dusun Deyah 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

dun 



Catatan kaki 


1. A http://dusun-deyah.p.ht/ 

2. A http://kamus.dusun- 
deyah.p.ht/deyah2dindolist.php 


Pranala luar 


Kamus Bahasa Dusun Deyah (http://kamus.dusun- 

deyah.p.ht/deyah2dindolist.php) 

(Inggris) Bahasa Dusun Deyah (http://www.ethnologue. 


Bahasa Dusun Deyah no. 17 


com/show_language.asp?code=dun) di Ethnologue 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Dusun Deyah di 

Wikimedia Incubator 


Languages of Indonesia, SIL International,2005 









































Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Dusun_Deyah&oldid=15162191" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 08.34. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



